‘DEVIL 
NUMBER 4 


Cerita: Jang Jin 
Gambar: Um Bi 
Pemberi warna: An Ji 





















KAU BAIK-BAIK SAJA? 











TERIMA KASIH... 





OMONG-OMONG... 


KAFE SUDAH TUTUP 
CUKUP LAMA, YA? 





BOS MASIH BELUM 
PULANG? 








APA UCAPANMU 
TAQI... 


...TENTANG BOS? 





MRAING PAIN MENVERATNMG 


KARENA ADA MAUNYA. 





МААКЕ... 
τοι ОМС LUPAKAN 
SAJA... 





KAU NGGAK PERLU... 
МІМТА MAAF PADAKU... 


CUMA MAU KAU... 











...BERCERITA LEBIH BANYAK 
TENTANG KESULITANMU. 





SEPERTI AKU DAN 
SEUNGHEE. 








SEBENARNYA... 
Ç Ñ 


TUGAS DARI 
PROFESOR KALI INI... 
SEPERTINYA TERLALU SULIT. 
ADI, АКО KESULITAN. 


MAAF, 
ITU AKU JUGA... 











AKU HARUS PERGI 
KE ARAH SINI... 





KERJAKAN TUGASNYA 
DI PERTEMUAN 
BERIKUTNYA! 





ДРА PERASAANNYA У 
SUDAH LEBIH BAIK...? / 





AKU HARAP 
AKTINGKU 
BERHASIL... 





LAGI PULA, KALAU AKU 
BILANG YANG SEBENARNYA, 
DIA JUGA NGGAK AKAN 
МЕМСЕРТІ... 





























TUAN MALAIKAT... 
SEKARANG ANDA JADI 
LAKI-LAKI, YA. 


APA ANDA SUKA 
KUCING? 


AKU SEDANG 


DALAM PROSES 
MENGANTARNYA 
MENUJU SURGA... 















AKU BUKAN 
MELAKUKANNYA 
KARENA SUkA. 


TERNYATA ANDA 
MELAKUKAN HAL 
SEPERTI INI JUGA. 


INI SEPERTI... 
PEKERJAAN 
TAMBAHAN. 





KALAU AKU TINGGALKAN 
BEGITU SAJA, NYAWANYA 
AKAN DIMAKAN OLEH 
IBLIS KELAS RENDAH. 


KAU MENANGIS, YA? 











TUAN MALAIKAT... 
TAHU SEMUANYA? 


TERNYATA 
KAU SANGAT SYOK 


KARENA IBLIS ITU 
MENGKHIANATIMU? 
















OH! KAU 
PELANGGAN SENIOR 
NOMOR 4, YA? 





KAU BARU 
PULANG KULIAH? 












HAH, BENAR-BENAR! 
AKU TAK MENYANGKA 
BERTEMU DENGAN 
MAKHLUK SUCI DI TEMPAT 
SEPERTI INI. 









APA KAU 
PENANGGUNG JAWAB 
















YA AMPUN~ KAU 
BAHKAN MENGENALI 
WAJAH IBLIS YANG 
LUSUH SEPERTIKU~ 















TERIMA KASIH 
SUDAH PEDULI~ TAPI 
KAU TIDAK BOLEH 
SEPERTI INI~ 





KAU KAN SUDAH 
TAHU PERATURANNYA. 
KAU TIDAK BOLEH 
MENGGANGGU ORANG YANG 
SUDAH MENANDATANGANI 
KONTRAK. 


BAGAIMANA 
KALIAN BISA 
SEPERTI ITU? 


SEHARUSNYA SAAT 
MENANDATANGANI KONTRAK, 
KALIAN HARUS MENULISKAN 
KLAUSA YANG JELAS. 


AH~ AKU NGGAK TAHU! 
APA YANG BISA DILAKUKAN 
OLEH PEJABAT RENDAHAN 

SEPERTIKU? 





AYO CEPAT PERGI, 
NONA PELANGGAN! 






















MEREKA MEMPUNYAI 
SEGALANYA DAN PATUH 
PADA TUHAN. 


POKOKNYA, NONA 
PELANGGAN, 





MALAIKAT BUKAN 
MAKHLUK YANG SELALU BAIK 
SEPERTI YANG DIBAYANGKAN 
MANUSIA. 








KAU NGGAK BOLEH 
PERCAYA KATA-KATANYA 
DAN MEMBATALKAN 
KONTRAK. PAHAM? 








MANUSIA HARUS 
MENUNJUKKAN 
MORALITASNYA... 









SENIOR SEKARANG 

SUDAH KEMBALI. KALAU 
MALAIKAT MENCARIMU LAGI, 
SEGERA LAPORKAN 
PADANYA! 






BOS... 
SUDAH PULANG? 





YA, KEMARIN. KAU 


MASIH BELUM KETEMU 
DENGANNYA? 















SEPERTINYA 
SEKARANG DIA 
SUDAH ADA 
DI RUMAH... 


...2 DIA PERGI 
KE MANA? 






























































SEBETULNYA, 




















AKU MERASA BAHAGIA 
BERTEMU DENGANNYA. 








Bersambung.. 


